GAMBARAN PENCAPAIAN PROFIL PELAJAR PANCASILA 


DI SATUAN PENDIDIKAN 


Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam 
keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya 
satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, 
projek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler 


Projek penguatan profil pelajar Pancasila 
Projek Lintas Disiplin Ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau 
permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. (Pada pendidikan kesetaraan berupa projek 
pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil Pelajar Pancasila). 


Intrakurikuler 
Muatan Pelajaran 
Kegiatan/pengalaman 
belajar. 


A 


Beriman, 
Bertakwa kepada 
Tuhan YME dan 


Berakhlak 
Mulia 
Berkebinekaan 
Mandiri Global 


Pelajar 
Indonesia 


s & 


Bernalar Bergotong 
Kritis Royong 


yg 


Kreatif 


Budaya Satuan Pendidikan 


Iklim satuan pendidikan, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, 
serta norma yang berlaku di satuan pendidikan. 


